229 
BC 


ISLAMIC ENTREPRENEUR 
BOARDING COLLEGE SRAGEN 


Миг Iman Mursyidi 


TEORI ENTREPRENEUR 


PRAKTIK PROYEK 


ISLAMIC 
ENTREPRENEUR 
BOARDING 
COLLEGE 


DIGITAL MARKETING 


Penguasaan teori wirausaha 
dari materi ajar Universitas 
Jurusan Bisnis. 


KAJIAN KITAB 


Beragam praktik dan tugas 
proyek dengan kurikulum 
yang sistematis di bawah 
bimbingan pengusaha. 


NAHWU - SHOROF 


Penguasaan strategi dan 
skill yang dibutuhkan dalam 
menghadapi dunia bisnis 
berbasis digital. 


TAHSIN AL-QURAN 


Materi agama menggunakan 
kitab turast berbahasa arab 
(kitab kuning) sesuai tradisi 
pesantren. 


Kompetensi membaca literatur 
berbahasa arab dengan belajar 
ilmu nahwu dan shorof diiringi 


dengan praktik membaca kitab. 


Memperbaiki bacaan al-Quran 
dengan belajar ilmu tajwid 
dan menyetorkan bacaan di 
depan pengajar bersanad. 


@ Л. Gabugan-Gemolong КМ 1 Dk. Pantirejo Desa Gabugan, Kec. Tanon, Kab 


= 
С 


KADERISASI DAN PEMBERDAYAAN 
SANTRI ENTREPRENEUR ВИИИ. 


KURIKULUM 


FIQIH 


AQIDAH 


3 SKS 


Matan Abi Syuja’ 
+ Fathul доп. 


2 SKS 


Jauharot at-Tauhid 
Syekh Ibrahim Al-Laggani 


TAFSIR ILMU AL-QURAN HADITS TEMATIK 
2 SKS 2 SKS 2 SKS 
Shafwat at-Tafasir "Шит al-Quran al-Karim Asy-Syamail al-Muhammadiyah 
Syekh Ali Shobuni Syekh Nuruddin Itr Imam Tirmidzi 
TAHSIN AL-QURAN NAHWU - SHOROF PRAKTIK BACA KITAB 


Setiap Bakda Subuh Setiap Bakda Maghrib Sabtu Bakda Maghrib 
Ilmu Tajwid Matan al-Ajurumiyyah Teks Bacaan Menyesuaikan 
+ Setoran Bacaan + Matan al-Bina Perkembangan Belajar 
BAHASA INGGRIS DISCUSSION 
ENTREPRENEUR 2 SKS Minggu Pagi 
Grammar Diskusi dengan Kerangka 


+ Composition 


Stasis Question 


STRATEGI BISNIS 


STRATEGI MARKETING 


DIGITAL MARKETING 


4 SKS 


Modul Pembelajaran 
+ Latihan Perencanaan Proyek 


3 SKS 


Modul Pembelajaran 
+ Quiz + Tugas + Praktik 


3 SKS 


Modul Pembelajaran 
+ Quiz + Tugas + Praktik 


TUGAS PROYEK 


MATKUL PILIHAN 


6 SKS 


Praktik Lapangan 
Asistensi Hasil Proyek 


4 SKS 


Pilih salah satu: 


Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 
Produk Batik Peternakan 
Desain Interior DKV 
Manajemen Proyek Perkebunan 
Mini Market Otomotif 


(© +62 812 27121682 ES Nur Iman IEBC 


©) nuriman.iebc O nuriman.net 


YAYASAN NUR IMAN MURSYIDI 


KEMENKUMHAM NOMOR AHU-009425.AH.01.04.TAHUN 2019 


Penerimaan 
Mahasantri 


Baru 
| 


| 
| 
ISLAMIC ENTREPRENEUR 
| 
BOARDING СОП ЕСЕ 


Gelombang | Gelombang II Kontak 

Pendaftaran : 1 - 14 Agustus Pendaftaran : 15 - 28 Agustus {© +62812 2712 1682 
Seleksi: 21 Agustus Seleksi: 29 Agustus 63 Nuriman IEBC 
Wawancara : 22 - 24 Agustus Wawancara : 30 Ags - 2 Sept © nuriman.iebc 
Pengumuman : 4 September Pengumuman : 4 September €  nuriman.net 


Jl. Gabugan-Gemolong KM 1 ОК. Pantirejo Desa Gabugan, Kec. Tanon, Kab. Sragen 57277. 


Teknis Pendaftaran ISLAMIC 
ENTREPRENEUR 

| Е В С BOARDING 
COLLEGE 


1. Buka Formulir yang Tercantum di: bit.ly/DAFTARMAHASANTRIIEBC 


(Perhatikan besar dan kecil huruf) 


2. Isi Formulir dan Pilih Salah Satu Jalur Pendaftaran dengan ketentuan: 


REGULER BEASISWA BEASISWA KHUSUS 
1. Lulus SLTA atau setara 1. Lulus SLTA atau sederajat 1. Hafal al-Quran minimal 5 juz 
2. Lulus proses seleksiyang 2. Hafal al-Quran minimal 1 juz 2. Fakir miskin atau yatim piatu 
disyaratkan 3. Fakir miskin atau yatim piatu 3. Lulus test kemampuan akademis 
4. Lulus test kemampuan akademis д tulus proses seleksi yang 
5. Lulus proses seleksi yang disyaratkan 


disyaratkan 


Pastikan telah membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 100.000,- 
Ke Rekening BNI 2905201990 atas nama NUR IMAN MURSYIDI 


3. Mengikuti Seleksi yang Dilakukan Secara Online (Daring) 


TES SELEKSI REGULER TES SELEKSI BEASISWA & BEASISWA KHUSUS 


1. Seleksi Administrasi 
(nilai akademis) 
2. Tes baca Al Quran 
(kirim video / via zoom) 
3. Тез bahasa inggris (online) 
4. Tes Potensi Akademik 


Seale a checks an se 


4. Mengikuti Wawancara via Zoom / Whatsapp 


Tes Hafalan Quran 


Seleksi Administrasi (nilai akademis) 
Tes baca Al Quran (kirim video / via zoom) 
Tes bahasa inggris (online) 


Tes Potensi Akademik 


Wawancara Orang Tua Asuh 


5. Setelah Menerima Pengumuman yang Tercantum di Website nuriman.net, 
Pendaftar yang dinyatakan LOLOS melakukan Daftar Ulang melalui 
Transfer Ke Rekening BNI 2905201990 a.n Nur Iman Mursyidi. 


6. Mahasantri Nur Iman IEBC Mulai Masuk Pondok pada 11 September 2022 


